Pengantar Belajar Bahasa Arab (Bagian 01) 

Mengapa harus belajar bahasa arab? 

# Karena bahasa arab adalah bahasa Kitabullah dan Sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam 

Apa manfaat belajar bahasa arab? 

# Untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits serta keterangan ulama 

Apakah ilmu kaidah bahasa arab itu sulit? 

# Allah telah memudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari, dan bahasa arab adalah bahasa Al-Qur'an itu 
sendiri. Sehingga pada dasarnya ilmu kaidah bahasa arab tidak sulit dipahami. 

Ilmu kaidah bahasa arab seperti apa yang harus dipelajari? 

# Ilmu kaidah bahasa arab mencakup banyak cabang, tetapi yang paling pokok ada dua yaitu ilmu 
nahwu dan ilmu shorof. 

Apa yang dimaksud dengan ilmu nahwu? 

# Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari keadaan akhir kata dalam bahasa arab, kedudukan setiap 
kata dalam kalimat dan perubahan akhir kata yang terjadi padanya. 

Apa manfaat belajar ilmu nahwu? 

# Dengan memahami nahwu maka akan membantu kita dalam meluruskan pemahaman terhadap makna 
ayat atau hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, selain itu akan menjaga dari kekeliruan dalam 
berbicara atau menulis dalam bahasa arab. 

Dalam hal apa ilmu nahwu terfokus? 

# Ilmu nahwu terfokus dalam pembahasan kedudukan atau jabatan kata di dalam kalimat, atau bisa juga 
dikatakan nahwu hanya membahas kata pada bagian akhirnya saja; bagaimana keadaan akhir kata dan 
kaidah perubahannya. 

Apa yang dimaksud dengan ilmu shorof? 

# Ilmu shorof adalah ilmu yang mempelajari pembentukan atau pola penyusunan kata dari satu kata 
diubah atau dibentuk menjadi kata-kata yang lain dan memiliki kaitan asal makna. Misalnya dalam 
bahasa Indonesia -sebagai pendekatan- perubahan kata 'beli' menjadi 'pembeli' atau 'dibeli', 'belilah', 
dst. Nah, perubahan kata semacam ini dikaji dalam ilmu shorof. 



Pertanyaan Evaluasi : (nilai 50) 

1. Sebutkan alasan dan manfaat belajar bahasa arab secara singkat! 




2. Apa yang dimaksud dengan ilmu nahwu dan shorof? 

3. Dimana letak perbedaan nahwu dengan shorof? 

4. Apa manfaat belajar nahwu? 

5. Apa manfaat belajar shorof? 



Benar atau Salah (B/S) : (nilai 50) 

1. Belajar bahasa arab sangat bermanfaat ( ) 

2. Nahwu membahas perubahan kata atau pembentukan kata ( ) 

3. Shorof membahas keadaan akhir kata ( ) 

4. Bahasa arab itu sulit dipahami ( ) 

5. Kaidah perubahan akhir kata dipelajari dalam ilmu nahwu ( ) 



Metode Belajar : 

1. Peserta membaca seri tanya jawab di bagian awal materi 

2. Peserta menjawab soal evaluasi 

3. Peserta menjawab soal benar/salah 

4. Peserta mengirimkan jawaban soal-soal tersebut via e-mail 

5. Peserta menuliskan identitas jelas pada bagian atas e-mail jawaban 

6. E-mail jawaban dikirimkan ke alamat forsimstudi@gmail.com 

7. Nilai akan segera diberikan setelah soal masuk dan diperiksa panitia 

8. Nilai peserta akan direkap dalam daftar rekap nilai panitia 



Sistem Penilaian : 

1. Peserta yang rajin mengikuti evaluasi akan mendapatkan poin keaktifan 'istimewa' 

2. Peserta yang mendapatkan nilai pelajaran 80 ke atas mendapatkan poin 'juara' 

3. Peserta yang mendapatkan poin 'juara' sepuluh kali berhak untuk naik ke level pelajaran di atasnya 

4. Peserta yang gagal naik ke level pelajaran di atasnya bisa masuk ke program khusus muroja'ah 

5. Program khusus muroja'ah hanya dibuka bagi yang gagal naik level saja 



Program Khusus Muroja'ah : 

1. Peserta yang hendak bergabung dalam program ini wajib melaporkan daftar nilai semua pelajaran 

2. Dalam program muroja'ah peserta akan mendapatkan penjelasan materi yang dititikberatkan pada 
bab yang belum dipahami atau nilainya masih kurang memuaskan 

3. Setelah program muroja'ah selesai (antara 5-10 materi) maka akan diadakan lagi evaluasi 

4. Setiap peserta program muroja'ah wajib mengikuti evaluasi ini 

5. Peserta dengan nilai 80 ke atas maka dinyatakan lolos untuk masuk ke level di atasnya 



